lilll 


Majlis Ugama Islam Singapura 

(Islamic Religious Council of Singapore) 


Fatwa tentang terlarangnya ajaran 
Islam-Jama'ah/LDII di Singapura 

Versi 2 Bahasa ( Inggris-lndonesia) 




Bagian 1 : 

Versi resmi berbahasa Inggris 


Bagian 2 : 

Versi terjemahan ke dalam 
bahasa Indonesia dengan 
pendekatan translasi 
kontekstual 


Sumber : Portal Resmi Majlis L'gnma Islam Singapura (iRIS) 


liftt>: /VwTv.m uis. gov. ss; cms/ooimveb: fa ttva. a sdi ?id=i6994Afb ac tion ids=l 5957 75075 

46971 £fb aerion rrpes=og.Ukes&fb souiT&=aggregarioji&fb aggwatiou id=2383314 

S12375S2 



ADMINIS T RATIOA' OF MUSLIM LA W ACT 


(CHAPTER 3, SECTION 32) 


FATWA ISSUED 
BY 

FATWA (LEGAL) CO AD UT LEE , ISLAM3C RELIGIOIS COlTfCIL, OF 

SESGAPORI 


The Fatwa Committee has discussed the issue af Islam Jama 'ah/Oitr ’m hadith Jama 'ah ht 
its Jst meeling of 21 October 2010, T d ?meting of9 Desember 2010, S rd meeting of '27 
Jarmary 2011, f"' ! meeting of 24 Febmctry 2011, meeting of 21 Marsh 2011, 9^ meeting of 
25 Augusi 2011, ir meetmg of 15 September 2011, and ll !k meetmg of 17November 2011. 

FATWA 


( vjJt f 


Ali i J^k.4 Lliu jALuI *Li) j. .ja! 1 Jumi a^L-Ji $ ' 3 ^ ■ d *'i j k JjjJIjlI 1 mj Ai isiJi 

1 jujj . aJ-iAi 2CEaL JlaUJl Uji j lApLu! Lj£J.j l j Lia Uji «j Ajliuaij 

Background 


1 Tlie Fatwa Committee has received complaiuts on the teachings of a group referre d to 
as "Quran Hadith. J anu’ah"’ also knownas “Islam Jama "ah” &om membera of the Muslim 
public. In addition to that. a uewpaper repoit featuring tlie group was published on Berita 









Admgga dated 4 ct April 2010. The Fatwa Committee has studied tke teachings of tlie group to 
ascertain the authenticitv of their teachmgs. Ou this basis, tlie Fatwa Conunittee kas 
discussed tke matter m rnuck detail in a number of meetings. 


Collatiou of Information 


2 hi evaluating tke teaehings of tliis group. the Fatwa Committee has referred to tliese 
resources as a basis of its evaluation: 

a. Interviews with the management, religious teachers and es-followers of the Islam Jama'ah 
group, Pasir Panjang branch. 

b. Pub lish ed wrrti ngs of the g ro up a s fol I ows: 

i. ftulfu Makatoh, published i n 2002 & 2003 

ii. Pengertian Jama'oh menurut Ai-Quran DanSunnah, by Abu Sahi published in 2010 
m. Printed teaching material saf thegroup 


c. Fatwa s issued bv the Malaysian States of Perak on 9 May 2003, and Selangor o n 24 
September 1993, and the decision issued by the Attomey General of Indonesia on 29 
Oktober 1971 

d. N ewspa pe r re port sn Berita M i nggu o n 4 April 2010 

e. Audio recordings of cfasses condu cted by Is lam J ama'a h/Qura n Had ith Jama'a h. 

Fiiidings of tlie Fatwa Committee ou tlie teaehings of fbe Islam Jamaah Quran Hadith 
Jama 11 ah. 


3 From its observation and studies. tke Fatwa Committee found that the teaehings of the 
group are based on the teackings of Nnrhasan Ubaidak. which were decreed as deviant and 
misleading in tke fatw r as mentioned above. 

4 Tke Fatwa Committee also found that the teachings of the Islam Jama ' ah 'Quran Hadith 
Jama’ak in Singapore holds imto the following concepts: 


a. The conceptof Jaina'ah: 

This group believes that tke "Quran Hadith Jama’ak" group i s the onlyjama'ak from the 
Muslim community that is valid and deserves to enter keaven. In their teaching material 
"Buku Makalah 2002" which is distributed to tkeir members. it is written as follows: "It has 
besn the sale belief of the jama 'ah that the Ourati Hadits Jama 'ah is the onlypath to enter 
heavsn and besafe from heUftre. ”{11 


halaman 2 


The understanding of tlie concept of Jamaah by Islam Jama'ali Quran Hadith Jama'ali is 
based on the interpretation of n few Qur'auic verses. one of wtrich is the folio wing: 



Whichmeaiis: And hoidfast, ali togethcr, by the rope whichAUah fsrretches outforyou), 
and be not drvided omong i'aursetvesJ2I ; 

Based ou this verse tliey believe that it is compulsory for a Muslim to be part of a particular 
jama'ah. wifh a specific imamthat one gives his her aUegiance to. Whereas other Muslims 
who have not pledged aUegiance to an imam, they are considered as not vet being part of a 
i aum'ah. f 31 

The Fatwa Committee foimd t liat tlie Qur'anic verses and Prophetic Traditions used by the 
group as the basis to make jama'ali obligatory were interpreted differently tlian tlie views of 
tlie majority of Muslim scholars. The view of tlie majority of Ahli Sunnah Wal Jama ah is 
tliat tlie word jama ah used m the liadith mentioned above refers to tlie Muslim community as 
a whole. It lias been narrated by Timiizhi as foliows: 



Wlnch means: Recordedfivm Jbn Umar who said: Umar deltvered a sertnon to us m [an 
area called] Jabiyah. He said: Oh youpeople, verily I stand before. yon the Propher had 

srood before us before, m he said: It is upon yon to ahvays Jbllow my companions, and 
those who come after t hem,, and those who come after them ... yon mus t be iogether in a 
jama 'ah fa big community) and y ou must not be divided ." [4] 

This liadith is a strong basis to prove that what is rneant by Jama'ah in the earlier hadith is tlie 
Muslim community as a whole. and not a specific group of Muslims. lu this liadith. tlie 
Prophet p.b.u.h. taught Muslims to folio w his saihabah (companions), tabi'in andtabi'ir 
tabi in (those who come after the generation of the companions). as a whole and not specific 
groups within them. Tlais hadith fuither iUustrates the underlying message of the Prophet. 
wlnch is for the Muslims to be united as one whole Muslim commimity. It also reflects that 
any division in the community is not sanctioned. 


This understanding is far different Ironi what is understood and taught by the Islam 
Jama'ah-Qumn Hadith Jama ah, which is not based ontlie interpretatiou of scholars of 
Quranic exegesis (tafsir) but is based ou what is taught by the group's fbunder. Nurkasan 
Ubaidah. 


Imani Ibu Abi al- L Izz Al-Hanafi in the book Sliarah Ath-Thahawiyah wrote: 


hal.3 



j! J A 'il "-Ol jjti j ri r_i yt■>. j4r_i A-dl j 


“And ajama 'ahfmeansj: the general comnumity of Muslims , and they are the companions, 
and those who follow their ways in all good deeds undi the Day ofJudgment”. T51 


Therefore. ir is compulsoiy upon all Muslims to worship Allah and fiilfil the pil lars of Islam 
and the tenets of Islamic faith. As long as a Muslim fulfils the above. and does not worship 
anything other than Allah, liis faith and Islamic status remains. This is as explained in 
Qur’anic verses and Prophetic traditions such as the following verse ftom Surah adh- 
Dhariat: 


( UjA*^ Vj d-ak. Uj) 


Wliich means: I have only created Jinns and men, thar they may sen'eMe. [61 


Another Qur’anic verse States: 


('Uikc u5t ,5 d\ 


Wliich means: Allah forgires not that partner s should be set up with Him; but Heforgires 
anything else, to ^vhom Hepleases; to set uppartners with Allah is to devise a sin most 
heinous inde.ed[7f 

o The concept of Imamah and Bai'ahlSl: 

Members of the Islam Janur ah/Qurau Haditli Jama’ali believe tliat it is compulsoiy for all 
Muslims to appoint an imam (leader). Whereas tlie founder of the group (Nurhasan Ubaidah) 
is regarded as the reformist (imjaddkl) of the era who is the one to be followed as the Imam. 
In view of this reasou too. they make it compulsoiy for the followers of the group to make 
bai'ah to the imam, and whosoever do not comply to this. liis Islamic status is deemed as 
invalid. This is described in their writing wliich means: 


Therefore in practicing Islam, it is compulsoiy to be in a jama’ah, namely to h are an 
Aw i r, to pledge allegiance (Bai’ah) to that Amir, and to follow his orders. Infact, it has to be 
eniphasized that a Muslim who has not performed a bai ’at and follows the orders of the 
Imam, his/her Islam is not valid, his/her acts of worship are not accepted, and he/she dies a 
death of the ignorant and enters hellfire. [91 

One of the hadiths used as the basis to obligate bai’ah is the haditli of the Prophet: 


halaman 4 





AjIaL^. Ajjjs i-**'' a A«^n A 4 wi ^2, djLa O' 4 


Whicli means: Whosoe\’er dies M'ithout everpledging allegiance (bai 'ah), he will die a death 
of the ignorant. T101 


The Fatwa Coiiunitte fomid that the concept of bai’ah held by the Islam Jama’ah/Quran 
Haditli Jama’ah is not in line with the majority view of the Ahli Sunnah Wal Jama’ah. 


The scholars of Aldus Sunnah Wal Jama’ah describe the Imani whom it is compnlsory for all 
Muslims to follow as the leader who holds the authority over the Muslim conmnmity. This is 
mentioned in a hadith recorded by Bukhari narrated frorn ‘Ubadah bin S amit. He said : We 
have niade bai'ah to the Prophet p.b.u.h. thatwe will always heed and follow his words, in 
ease or in hardship, and thatwe will not claini powerforcefuHyfrom the rightful authority, 
and thatwe will uphold ‘justi.ce wherever ire a re, and thatwe will notfear criticizisrn for the 
sake of Allah. ”[111 


This is fiirthei' explained by Ibu Taimiyah in his writing as follow s: 


Aj jJflj jOaluJ jkgl AJsjSM 'AC-'-laJ jAi ^Jju;j AjIc- *iill ^jl jA j 

hlOal J p' ^*h Lt Al O ' 4 V J tJ JC A V S AC-OaJ V AjuiiLjjuJ 


Which means : Indeed the Prophet p.b.u.h. ordered Muslims to follow the leaders who are 

present and whose identities are known, and whose authority to lead thepeople are 

acknowledged. The Prophet did not order us to follow a leader whose presence is not known , 

n?l 

and who does not hold anv authority norpower. J-=1 


Although some scholars from Ahli Sunnah Wal Jama’ah are of the view that appointing an 
imam is compulsory in Islam, they explained that appointing an imam to lead a specific group 
or jama’ah is not one of the pillars or tenets of Islam. Al-Bajuri wrote : 


' A f'"' a fAA i " 1 1 A. j jjIjijiL] A_aj±*-a]l l ^ jlc All 'i A v» t LjS j ( '■ > ^jjhia 

8 jSli hii iO (jjlll O' 4 jjjljl AjS 1 J jULiJ ^ J- --'J ol£jll j OlOjlgJulllS 


halaman 5 



Wliich meaus: Therefore the appointment of an imani is not a tenet of one’sfaith, sitch that 
denying it coitld toke a person out of thefolds of Islam, sitch as proclaiming the Shahadah, 
paying alms,fasting in the month of Ramadan andperforming Hajj. This is becanse the 
appointment of an imam (khalifah) is not a basic of the religion. [ 131 

Ibu Hajar al-'Asqalani provided further explanation on tlie meaning of the phrase "dying the 
death of The ignoranf ’ mentioned in the earlier hadith in the following words: 

4,1 The death of an ignorant (pre-Islamic era) dne to their misguidancefor not pledging 
allegiance to an Imam, becanse those who lire in the pre-Islamic era w'ere not aware of it 
(the recpiirement offollowing an Imam). Further, what is menu t is not that h e dies as a non- 
Muslim, bnt that he dies in a condition of siri." [ 141 

Refening to the above. Aldus Simnah Wal Jama'ah scholars were of the view that pledging 
bai'ali to a general Imam (as explained above) is compulsory. and by not doing so one 
conmiits a siu but not to the extent of expelling a Muslim from his/her Islamic faith. 

The Fatwa Committee therefore concludes with the opinion that what is taught by the Islam 
Jama’ah/Quran Hadith Jama'ah. that (1) pledging bai'ah is compulsory. (2) that the bai ah is 
rnade to a specific Imam, (3) that the Imam is the leader of a specific group. and (4) that 
failure to ftilfill the above invalidates one’s Islamic status, is not in harmony with the 
authentic teachings of Islam. 

o The concept of Ilmu Manqul (communicated knowledge): 

The Islam Jama’ah/Quran Hadith Jama’ah believes that religious knowledge that is attained 
without a valid chain of narration from Nurhasan Ubaidali is not valid. They further view 
sucli knowledge as imautheutic. This view is recorded in their book Makalah which means: 


Their preaching is regarded as deriant becanse it is not in line with the teachings of the 
Prophet p.b.u.h. to his companions. They understand the meanings and content of the 
Qnranic verses rei'ealed by Allah dijferently than what u r/,s taught by the Prophet to his 
companions [which isJ in a iray that is accepted by Allah. Clearly they did noy have mancpd- 
musnad-muttashil mukhlish jama ’ah. [151 


The concept of Ilmu Manqul required by this group in receiving religious teachings from a 
religious teacher. gives niore rmpoitance to the condition that the narration of the hadith 
comes from Nurhasan Ubaidahh. than assessing the validitv degree of the hadith. Whereas 
Hadith scholars agree that solely prioririzing the chain of narration without considering the 
degree of tlie hadith. the reliability of the narrators and the methodology employed is a big 
eiror in the study of Hadith. T161 


halaman 6 




This empliasizes the importance to understand the context and backgroimd of a certain hadith, 
to obtain a thorough understanding of the liaditli that is being studied. Explanations and 
interpretations of Hadith scholars also have to be considered in the stndy of Hadith. 


d. The concept of Fathouah Bithouali Biicliluhur: 


Islam Jama’ah/Quran Hadith Jama’ahpractices this concept. wliich means that it is 
acceptable for a follower to tell an untmth regarding his/her religious teachings and 
movements in order to protect him/herself and/or the group. The definition of this concept is 
mentioned in their b o ok in the following exceipts: 

[Summatyj : Bp. H, Ubaidah was invited to a discussion in a boarding school in Surabaya. 
He came in a jubah (iong garbfor men) and a head-dress. He then son' a docile dog, ihen 
carried ir into the discussion room. His i n tendon was to shift the discussion from the issnes of 
Bai 'ah Jama ah to the issue of the ritual impurity of a dog. [1J] 


In a different section. tliey wrote: He and his students perform Friday prayers on their own, 
in a stnal! house owned by the jama ’ah nearby the Jami ’ mosgue... out of spite somebody 
reported this to the Police, who came atid askedfor a statement. ”Why are yon haring Friday 
prayers on yotir own? ” asked the Police. He answered: ”We are notperforming Friday 
prayers. We are still in the process of 1 e amin g, and are ashamed that we are unable to 
perform ityet. When we have learned it well, we will follow the Friday prayers a t the Jami ‘ 
mosgue. ” The Police then accepted their statement. 

im 


The concept of Fathonah Bithonah Budihihor practiced by Islam Jama’ah/Quran Hadith 
Jama’ah in the spread of their teaching allows its followers to conceal the tmtli in order to 
protect and ensure the continnity of the group. This is problematic because the Our'an has 
explicitly mentioned that in the teaching and preaching of Islam, one has to be honest and 
upfront. The Qiu’’anic verse in Surah Yusuf verse 108 States: 


( dp 8 ^ haj jSll ^ ‘•"t jH " Jj; ^ j! jC. jl ■< allA 



Wliich means: Say: "This is m y way: I do inrite unto Allah,- on evidence clear as the seeing 
with one's e\ ! es -1 and whoerer foHows me. Gloty to Allah, and never will Ijoin gods with 
Allah. "[191 


The Propliet p.b.u.h. also prohibited Muslims from telling luitmths by saying: 

halaman.7 



Wliich means: Whosoever tells an untmrh is not from among my ummah.[20] 


One of the characteristics of a suspicious/dubious/doubtfiil religious gronp is wlien its 
followers often consciously try to conceal The teachings and intentions of the gronp from rhe 
Muslim cominnnity in general. Tliis is as mentioned by TTmar ibn Abdul Aziz: 


.« 


J o.- , * |( * 

A 0 Oi LP 


Wliich means : Umar ibn Abdul Aziz said: If yon see a gronp of'people i vhispering among 
theinselves [talkiug in seclusionj about matters of religion without sharing the information 
with the general Muslim comnumity, know that they are on the grounds of deviance. [21] 

o The use of Arabic books without any written commentary, by teachers with no 
recognized qualification: 

The Fatwa Committee is concemed with the teaching materials and teaching manpower of 
rhe gronp. that mostlv use books which are written fiilly in Arabic. At the same time. 
explanatiou and coimnentaiy of the books are provided by the teachei, based solely on his/her 
understanding of the texr. Most of tliese teachers do not posess any formal relogious 
education and do not have any recognized qualifications, as well as not beiug recognized 
under the Asatizah Recognition Schenie (ARS) of Singapore. They do not refer to the 
established views of the scholars o f Ahlus Sunnah Wal Jama'ah in explaining religious 
teachings from the Arabic texts. 


Decision of the Fatwa Coinittee 


5 Based on the Fatwa Committee’s observatiou on the teaching materials that are made 
as reference by tlie Islam Jama’ah/Qman Haditli Jama’ah. and the interviews held with tliem. 
the Fatwa Committee is concemed that some aspects ofthe teachings foimded by Nurhasan 
Ubaidah are maintamed by the group. The teachings on the coucepts of Jama'ah, Bai'ali. and 
pledging allegiance to an Mani are exclusive and extreme in nature, because they deny the 
validity of the Islainic stams of other Muslims who practice Islam differently from their 
understanding of it. 

These teachings are also reliant on their inteipretations of Qur’anic verses and Prophetic 
traditions which are not in harmony with the established views of Muslim scholars. Tliis may 
lead to the confiision of Islainic teaching and could result into some fonn of fanaticism. 
which could in tum cause friction and division between niembers of a family and the 


halaman 8 




community-at-large. In view of tlie above, the Fatwa Committee decrees tliat tlie teachings 
foimded by Nurhasan Ubaidah are antithetical to public interests, are to be contained. and can 
lead to deviance. 


6 In the meeting held by tlie Fatwa Committee with the management and teachers of 
Islam Jama’ah/Qman Hadith Jama'ah, Pasir Panjang branch, tliey have agreed witli tlie 
concems raised by tlie Fatwa Committee,. Tliey declared that they willabandon those aspects 
of their teachings. The Fatwa Conmiittee takes this declaration seriously to ensure that any 
teaclimg that could lead to confusion and deviance is eradicated. and ceased to be spread by 
the Islam Jama ’ali/Quran Hadith Jama ’ ah. 


The Fatwa Committee nrges members of the Islam Jama’ah/Quran Hadith Jama’ah to 
free themselves troiu tlie teachings of Niirhasan Ubaidah that are problematic, and further 
enhance their religious knowledge by attending classes conducted by ceitilied and recognized 
Asatizah. 


8 The Fatwa Committee further advices the Muslim community to reject any foim of 
teacliing that could lead to a division hi the community, and those that are hased on exclusive 
and extreme iuteipretations. The Muslim commimity are also reminded to be more cautious 
in choosing religious teachers and to make sure that Islamic classes that tliey attend are 
conducted by qualified and recognized asatizah. 




DR MOHAMED FATRIS BAKARAM 
MUFTI OF REPUBLIC OF SINGAPORE 
CHAIRMAN. FATWA COMMITTEE 
ISLAMIC RELIGIOUS COUNCIL OF SINGAPORE 


halaman 9 


[1] Buku Makalah. 2002. pp. 64. 
T21 Al-Qur'au. Ali Imran: 103. 


[31 Abu Sahi. Pengertian Jama’ali- Menurut Qurau dan Sunnah. 2010. pp. 55. 

14] Al-Tirmizi, Sunan al-Tirmizi f 8/328. Haditli no. 231 S. Sheikli al-Mubarakfuri wrote in liis book Tuhfah al- 
Aliwazi: Titis haditli in general holds the status of sahih or liasan. Refer to: Al-Mubarakfuri. Tuhfah al- 
Ahwazi. Bermi. Dar Kutub Ilmiyah. VoL 6. pp. 320. 

[5] Ibn Abi al- : lzz. S liar h al- ( Aqldah al-Tahawiyah. Beimt. al-Maktab al-lslamy. 4th ed.4. 1391H, pp. 382. 

T 61 Al-OuLan. Adli-Dhariyat: 56 

[7] Al-Qur aiL an-Nisa: 48. 

[8] Bai’ah : Based on the Arabic language, it is literally used asa forni of indication for a fmaneial transaction. 
or the granting of certain powers or allegiance. It also means being a party of an agreement. Refer to: Ibn 
Manzur. Lisan al-'Arab. Beimt. Dar al-Sadir. l 3t ed.. Vol. S. pp. 23. 

The Propliet p.b.u.li. and his compamons used the term ‘bai’alB which brings the meaning of: a fomi of promise 
or allegiance to the leader of a eommiuiity. whether in following the leader's ordei s or avoiding his prohibitions 
as long as the leader rales based onrevealed text. There are tliree major bai'ahs recorded in Islamic history at 
the time of the Prophet: BaLah ‘ Aqabah the First. Bai’ah : Aqabah the Second. and Bai’ah ar-Ridhwan. 

121 "Jadi di dalam mengamalkan agama Islam wajib berjam a 'ah yaitu beramir, berbai'at dan tho 'at. Bahkan 
secara tegas dinyatakan orang Islam yang belum berbai 'a t dan tho 'a t kepada seorang imam berarti Islamnya 
tidak sah f amal ibadahnya tidak diterima, mati sewaktu-waktu mati jahiliyah masuk neraka. JJ Buku Makalah 
2002. pp. 75 

[10] Hadith recorded bylmam Muslim. Refer to : Muslim. Sahih Muslim. Beinit. Dar al-Jil. no. haditli [4899]. 
Vol. 6. pp. 22. 

[11] Hadith recorded by Imam al-Bukhary. Refer to: al-Bukhari. Sahih al-Bukhary. Beimt. Dar Ibn Kathir. 
1987-1407H. no. [6774]. Vol. 6. pp. 2633. 


[12] Ibn Taimiyah. Miuhaj as-Sunnah au-Nabawiyah. Mua’sasah Qiutubah. lst ed.. 1406H. Vol. 1. pp. 115. 

T131 Al-Bajuri. Tuhfat al-Muricl 'ala Jauharat al-Tawhid. Damascus. Maktabah Dar al-Beimty. lst ed.. 
2002-1423H. pp. 478. 

T141 al-‘Asqalani, Ibn Hajar. Fath al-Bary. Beinit. Dar al-Mahifah. 1379H. Vol. 20. pp. 58. 


halaman 10 





Translasi Kontekstual 



Akta Dokumen Administrasi Hukum Islam: 


Pasal : 3 / bab: 32 

Fatwa ini dikeluarkan oleh Komite Fatwa Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) 

Komisi Fatwa telah bersidang untuk membahas mengenai aliran QuKan Hadits Jama'ah di 
Sidang Pertama berlangsung tanggal 21 Oktober 2010, Sidang ke-dua pada tanggal 9 Desember 

2010, sidang ke-tiga pada tanggal 27 Januari 2011,sidang ke-empat tanggal 21 Januari 

2011, sidang ke-lima pada tanggal 21 maret 2011, sidang ke-6 tanggal 25 Agustus 2011, Sidang 
ke -7 tanggal 15 September 2011,Sidang ke-8 tanggal 17 November 2011. 

^J^jJt jAA jJt 4)1 |WuU 

AJI » Liui jjVio'l j»La)j (jiiwjAJt lu j t i_ij aU AoJl 

Juj , AuLua) US jj) j iUaL JiaUlI Uji j USjjl j l£A Uji .jn 


Latar belakang masalah 

1. Komisi Fatwa telah menerima laporan mengenai aliran yang dikenal dengan sebutan 
Qur’an Hadits Jama’ah atau Islam-Jama’ah dari masyarakat muslim Singapura. Selain 
itu, koran Berita-Minggu telah menuliskan tulisan yang mengulas aliran ini pada tanggal 
4 April 2011. Komisi Fatwa telah melakukan penyelidikan ajaran jama’ah ini untuk 
memastikan ajaran Jama’ah QHJ itu seperti apa. Berdasarkan ini lalu kemudian komisi 
Fatwa menyelenggarakan rapat berkali-kali untuk mempelajari ajaran QHJ sedetil- 
d etilnya. 

Memilah Informasi 

2. Dalam meng-evaluasi ajaran QHJ, Komisi Fatwa mengambil rujukan-rujukan sebagai 
dasar referensi antara lain dari: 



a. Sesi Selidik Tanya Jawab dari para pengurus-pengurus Jama’ah-nya, dari para 
Mubalighnya,dari para Mantan anggota Islam-Jama’ah di cabang Pasir Panjang 
Singapura 

b. Buku-buku dan makalah dari Jama’ah ini antara lain 

i. Makalah CAI tahun 2002 dan 2008 

ii. Buku yang berjudul “ Pengertian Jama’ah Menurut Al Quran dan Sunnah yang ditulis 
oleh Abu Sahi Ihsan Muhyiddin yang dikeluarkan tahun 2010 

iii. Makalah-makalah,Dokumen-dokumen, teks-teks dari jama’ah ini. 

c. Fatwa yang dikeluarkan oleh Negara Malaysia di Negara Bagian Perak tanggal 9 
May 2003, Negara Bagian Selangor tanggal 24 September 1998, Surat Keputusan 
Jaksa Agung Republik Indonesia tanggal 29 Oktober 1971 

d. Laporan Berita pada Koran Berita-Minggu yang terbit tanggal 4 April 2010 

e. Rekaman-rekaman audio di pengajian-pengajian Islam-Jama’ah 


Hasil Temuan Majelis Fatwa Terhadap ajaran QHJ 


3. Dari Pengamatan dan Penyelidikan, Komisi Fatwa menemukan bahwasanya jama’ah 
QHJ adalah berasal dari ajaran H.Nurhasan Al-Ubaidah yang telah dinyatakan sesat 
dan menyimpang oleh Kejaksaan Agung RI seperti yang telah tertera di atas. 

4. Komisi Fatwa juga menemukan konsep ajaran QHJ yang ada di Singapura sbb: 
a. Konsep Jama’ah 

Kelompok ini berkeyakinan bahwa Jama’ah QHJ adalah satu-satunya yang disebut “Al- 
Jama’ah” dalam semesta umat Islam , satu-satunya al-Jama’ah yang sah dan berhak 




masuk Syurga. Dalam makalah CAI yang dibagi-bagikan ke anggota jama’ah mereka, 
ada peryataan yang tertulis sebagai berikut: 

"Untuk itu dilakukan pembinaan dan peramutan para penginshof baru sehingga betul- 
betul memiliki faham jama’ah yang kuat mendarah daging, Mbalung sum-sum, 
mempunyai keyakinan bahwa QHJ yang ditetapi sekarang adalah satu-satunya jalan 
atau jalan tunggal masuk surga selamat dari neraka " 

(Makalah CAI tahun 2002 halaman 64) 

Pengertian konsep “ Al-Jama’ah” bagi jama’ah QHJ didasarkan pada ayat Al Quran 
sbb: 

tjdj d V J IjuaAi otPl & \ j 


Yang artinya: dan berpegangteguhlah kamu sekalian pada talinya Allah secara 
berjama’ah dan janganlah kalian bercerai-berai (QS Ali Imron 103) 


Berdasarkan ayat ini, Jama’ah QHJ berkeyakinan bahwa seorang muslim haruslah 
bergabung dengan jamaah-jamaah tertentu dengan Imam yang di bai’at...dimana kaum 
muslimin yang tidak ber-bai’at pada Imamnya maka dianggap “ tidak netepi Jama’ah”. 


Komisi Fatwa juga menemukan fakta bahwasanya ayat-ayat Al Quran dan Sunnah 
Rasulullah SAW yang digunakan jama’ah QHJ sebagai dasar ajarannya, ternyata 
diintepretasikan sendiri dan menyimpang dari penafsiran manquliyyah para ulama Islam 
umumnya. Pandangan Para Ulama ahlusunnah ber-ijma bahwasanya yang dimaksud 
“Al-Jama’ah” dalam hadits-hadits di atas itu diperuntukan untuk seluruh kaum muslimin 
dan tidak terikat menjadi hak milik golongan tertentu. Sebagaimana Imam Tirmizi 
pernah meriwayatkan hadits sbb: 


jua » Jj*«j jilidi Cui - 1 A ’' 1 L Jlia i UJai JIS jaC- (jjt - 

, , .» o % B . j'*..» * j ' * » * 0 * * ^ 

JliS Lu* .i j » - Y' il .' 1 J 6 r 1 ... f s u ji > u J —j 1 


.»... 


Yang artinya: 


—Dari Ibnu Umar, dia berkata: Khalifah Umar berkhutbah diantara kami di Jabiyyah, 
Umar R A berkata: Wahai Sekalian manusia, aku berdiri ditengah-tengah kalian 
sekarang...sama seperti ketika kami berdiri di sisi rasulullah SAW pada waktu itu, 
dimana Rasulullah bersabda: aku wasiatkan pada kalian agar mengacu pada sahabat- 
sahabatku kemudian pada orang-orang setelah sahabatku dan pada orang-orang 
generasi setelahnya...ber-iltizamlah pada Al-Jamaah dan jangan kalian menyempal .— 

Dari hadits diatas adalah landasan kuat membuktikan bahwa yang dimaksud Al 
Jama’ah pada periwayatan hadits di atas adalah Kaum Muslimin Seluruhnya dan bukan 
diperuntukan hanya untuk golongan tertentu. Pada Hadits ini, Rasulullah mengajarkan 
pada kaum muslimin untuk senantiasa mengikuti Sahabat Rasulullah, tabi’in, Tabiut 
tabiin dan generasi-generasi setelahnya ( salafusalih). Kaum Muslimin seluruhnya..dan 
bukan hanya sekelompok kaum muslimin. Pesan ini menggambarkan pesan kuat dari 
Rasulullah agar kaum muslimin senantiasa bersatu dalam wadah Al-Jama’ah Muslimin 
seluruhnya dan tidak dibenarkan untuk menyempal ekslusif dari umat Islam. 

Namun hadits ini ditafsirkan dengan sangat jauh menyimpang oleh Jamaah QHJ 
dimana mereka menafsirkan dengan tidak menggunakan syarh dan tafsir para mufasir 
tetapi mereka memaknai hadits ini dengan pengertian sang pendiri jamaah ini yaitu 
Nurhasan Al Ubaidah. 

Imam Ibn Abi Al- Izz Al Hanafi dalam Kitab As Syarh Ath Thahawiyah menerangkan: 

(jjdl) (JLiaU ijJ/lA d"" j a J ■ — » J) ph j «LtLaA 


-Yang disebut Al-Jama’ah adalah SELURUH KAUM MUSLIMIN, para Sahabat 
Rasulullah dan semua orang yang mengikuti manhaj sahabat dalam hal kebaikan 
sampai hari kiamat.— 

Oleh karena itu, adalah kewajiban kaum muslimin untuk hanya menyembah Allah 
semata, menunaikan semua rukun islam dan rukun iman. Selama kaum muslimin itu 
menyembah Allah dan tidak sedikutpun menyekutukanNya, menunaikan kewajiban 
rukun Islam dan Rukun Iman maka dia adalah Islam dan beriman. Hal ini seperti 
diterangkan dalam ayat Al Quran dan Sabda Rasulullah 



J 0 D j * - 

jjjLi vi (j-sytj <j # jJi ui1&. u>j 


Arttinya: tidaklah Kuciptakan jin dan manusia melainkan Hanya untuk menyembahku 
saja 


Dalam ayat lain: 

Y njlifr Laj| I AA& o^Jl t U «SjmU f i-lij jjjLa jAxj_j Aj UjUu ji j£u V OcJll 0 * I 


Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala 
dosa yang selain dari itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barang siapa yang 
mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.”(an-Nisaa: 
48) 


Konsep Jama’ah dan Imamah 


Anggota Islam-Jamaah/ QHJ berkeyakinan bahwa adalah kewajiban bagi semua kaum 
muslimin untuk menunjuk seorang imam.Selain itu sang Pendiri Jama’ah ini-Nurhasan 
Al Ubaidah dinilai oleh pengikutnya sebagi Mujadid abad ini dimana semua kaum 
muslimin diharuskan untuk mengikutinya sebagai sang Imam. Dan dari keyakinan ini 
pula, Jamaah QHJ mengharuskan agar para pengikutnya mem-bai’at padanya dan 
menerapkan bahwa siapa saja kaum muslimin yang tidak berbai’at pada sang Imam 
maka islamnya tidak sah. Ini dapat kita lihat pada makalah-makalah mereka yang 
berbunyi: 

“jadi di dalam mengamalkan agama islam wajib berjama’ah yaitu ber- 
amir,berbai’at dan toat. Bahkan secara tegas dinyatakan orang islam yang belum 
berbai’at dan toat kepada seorang imam berarti islamnya tidak sah, mati sewaktu 
waktu mati jahiliyah masuk neraka. ( Makalah CAI tahun 2002 halaman 22) 

Dan salah satu hadits yang dijadikan pedoman bagi mereka adalah: 


A g iUilA Ajaj CiLa Ajlu AjLiC- U'® 




Artinya— barang siapa yang mati tidak ada bai’at di lehernya, maka matinya mati 
jahiliyah — 

Majelis Fatwa menemukan fakta bahwasanya konsep Jama’ah wal Imamah dari Islam- 
Jama’ah tidak sesuai dengan pemahaman para Ulama Ahlu Sunnah Wal jama’ah. 

Ulama Ahlu Sunnah menjelaskan bahwanya Imam yang wajib ditaati sebagai pemimpin 
oleh kaum muslimin adalah penguasa yang memiliki kekuasaan yang sah di negeri 
kaum muslimin. Hal ini tertera dalam hadits Bukhary yang diriwayatkan oleh “Ubadah 
bin Samit” Dia berkata: kami berbai’at pada Rasulullah SAW untuk senantiasa 
mendengar dan taat. Baik dalam keadaaan yang kami senangi maupun dalam keadaan 
yang tidak kami senangi dan kami tidak akan merebut kekuasaan dari yang berhak dan 
agar kami senantiasa mengerjakan atau mengatakan yang haq dimanapun kami 
berada, tidak takut celaan orang orang yang mencela—karena Allah. 


Selanjutnya Syeikhul Islam Ibn Taymiyyah dalam kitabnya berkata: 

/j I l—i\ a! 4-a O ^$'..1 j ■*~ > 6 i J 

N . C 3 V J ■ .■ ^ya V J ^ •' V J ? jula A£-\JaJ V ^ ** ‘ J‘ L ' 


Artinya -Sesungguhnya Rasulullah memerintahkan untuk taat pada Amir yang eksis 
kekuasaannya lagi diketahui secara terang-terangan keberadaanya, amir yang memiliki 
ke-sulton-an yang mengatur urusan perkara manusia. Rasululullah memerintahkan 
untuk tidak taat pada Imam yang sembunyi-sembunyi, tidak diketahui keberadaannya 
dan tidak memiliki kekuasaan kesultanan serta tidak mempunyai otoritas dan 
kekuasaan sama sekali. —(Minhaj Assunah An Anbawiyah halaman 115) 


Kendati Ulama-ulama Ahlusunnah mewajibkan mengangkat Imam (penguasa) , namun 
mereka menjelaskan bahwa Imam yang dibai’at oleh golongan tertentu atau jemaat- 
jemaat tertentu itu bukanlah pilar dari prinsip rukun islam dan rukun iman. Al Bajuri 
menulis: 


Ife jLIa j j ; dthu jj! 4-4 1 SLju US j 1 

jili jA iijjj *2 d JL) j-4 LajIaa JU aaj ^ j SIS j d J) j d JLS/ 


(mengangkat penguasa memang penting,red) ..Kendati demikian pengangkatan 
imam/penguasa bukanlah bagian dari rukun iman seseorang, dimana tidak memiliki 
imam maka dapat mengeluarkan seseorang dari islam sebagaimana syahadat, 
membayar zakat, pergi haji.ini dikarenakan pengangkatan imam bukanlah azaz dasar 
dari agama.( Tuhfat al-Murid ‘ala Jauharat al-Tawhid,hal 478) 

Ibnu Hajar Al Asqolani memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai frase “ mati dalam 
keadaan jahiliyah” yang telah disebut dalam hadits sebelumnya sbb: 

“Maksud dari frase “ mitatan jahiliyyah”..yaitu mati dalam keadaan jahiliyah,adalah mati 
dalam keadaan tidak mendapat petunjuk akan berbai’at pada penguasa karena orang 
yang hidup pada masa jahiliyyah tidak mempunyai kesadaran akan kewajibannya 
bersetia pada penguasa..jadi yang dimaksud dengan mitatan jahiliyah adalah mati 
dalam keadaan berdosa dan bukan mati dalam keadaan kafir” 

Berdasarkan hujah-hujah di atas, para Ulama Ahlu Sunnah mengangkat 
Penguasa/Imam adalah sebuah kewajiban namun tidak mengangkat Penguasa pun 
tidak sampai mengakibatkan seseorang keluar dari keimanannya,menjadi kafir dan 
keluar dari islam namun dia adalah berdosa. 

Oleh karena itu, Majelis Fatwa berkesimpulan pemahaman-pemahaman yang diajarkan 
dalam jamaah QHJ adalah sbb 

1. Wajibnya berbai’at 

2. Bahwanya bai’at diperuntukan bukan untuk Penguasa, tetapi untuk imam jemaatnya 

3. Imam menurut Jamaah QHJ bukanlah diperuntukan untuk Penguasa, tetapi untuk 
imam jemaatnya 

4. Berkeyakinan bahwa kaum muslimin yang tidak mengikuti poin diatas, maka 
islamnya tidak sah 


Itu semua bertentangan dengan ajaran islam yang murni. 



KONSEP ILMU MANOUL 


Orang-orang islam jama'ah berkeyakinan bahwa ilmu agama yang didapatkan tanpa 
ada sanad yang bersambung kepada Nurhasan Al Ubaidah maka ilmunya tidak sah. 
Menurut mereka ilmu seperti itu tidak murni. Ini dapat terlihat pada makalah CAI mereka 
sbb: 

“seruan mereka dikatakan sesat karena menyalahi pemahaman yang telah 
disampaikan Rasulullah SAW kepada para shohabatnya. Mereka memahami makna 
dan isi ayat-ayat Al Our’an yang diwahyukan oleh Allah tidak sesuai dengan yang telah 
diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para shohabatnya dengan cara yang diridhoi 
Allah dan diterima secara benar dan dipraktekkan secara murni, jelasnya mereka tidak 
manqul-musnad-muttashil mukhlis jama’ah (Makalah CAI tahun 2002 halaman 66) 

Ilmu maqul yang diwajibkan dalam jamaah ini bahwasanya ilmu agama harus didapat 
secara verbal dari mubalighnya, menjadikan kemanqulan hadits dari Nurhasan itu jauh 
lebih penting dari pada derajat hadits apakah shahih atau dhoif. Padahal, Para 
Muhaditsin bersepakat bahwa berpatokan punya sanad belaka tanpa memperhatikan 
derajat haditsnya, tanpa memperhatikan kredibilitas perowinya, tanpa mengindahkan 
metode ilmu hadits adalah kesalahan besar menurut kaidah ilmu hadits.Juga 
ditekankan pentingnya memahami konteks dan latar belakang hadits itu agar bisa 
mendapatkan pemahaman hadits secara komprehensif dari hadits yang sedang dikaji 
.Selain itu kita harus tahu penafsiran, penjelasan dan syarh daripada para Muhaditsin 
dalam memahami suatu hadits. 


Konsep FATONAH BITONAH BUDILUHUR (FBBL) 


Jemaat Islam-Jamaah/GHJ juga mengamalkan konsep FBBL yang mengizinkan bagi 
para pengikutnya untuk berkata bohong demi menutupi ajaran OH J dan gerakannya 




dengan tujuan menyelamatkan diri dan jamaahnya. Definisi FBBL ini ada dalam buku- 
buku ajar Islam-Jamaah antara lain sbb: 

“Bp H Nurhasan Al Ubaidah di ajak berdebat di sebuah asrama di surabaya, beliau 
datang dengan memakai serban dan jubah. Kemudian beliau ternampak ada seekor 
anjing yang jinak. Lalu beliau menggendong anjing tersebut ke dalam ruang pertemuan. 
Tujuan beliau adalah untuk mengalihkan topik pembahasan dari bai’ah/jama’ah dll, 
kepada najis atau sucinya anjing. (Makalah CAI tahun 2002 halaman 120) 

Di halaman lain makalah CAI ditulis: 

*Beliau dan murid-muridnya mengadakan sholat jumat tersendiri di rumah kecil milik 

jamaah di dekat masjid jami’.karena ada yang dengki dan melapor ke polisi, maka 

beliau dipanggil dan dimintai keterangan oleh polisi “mengapa mengadakan sholat 
jumat sendiri?”. Beliau menjawab “ kami tidak mengadakan sholat jum’at. Kami baru 
belajar sholat Jumat. Karena kami malu kalau belum bisa sholat Jum’at. Nanti kalau 
sudah bisa sholat Jum’at kami akan ikut sholat Jumat di Masjid Jami’.”. Akhirnya polisi 
hanya mengatakan Ohh, ya sudah , kalau begitu.* 

(Buku Makalah CAI tahun 2002 halaman 119.) 

Konsep Fathonah Bithonah Budi Luhur dalam Islam-Jama'ah/Jama’ah QHJ dalam 
rangka menyebarkan dakwahnya memperbolehkan pengikutnya untuk 
menyembunyikan akidah yang sesungguhnya demi keselamatan jama’ahnya dan untuk 
survivalitasnya agar jamaah ini terus hidup. Tentu saja FBBL ini problematis karena 
dalam AlOuran jelas-jelas bahwa dakwah islam itu harus diselenggrakan dengan jujur 
dan terbuka. Dalam Surat Yusuf ayat 108 menegaskan 

(jjSjIiwdl jj» Ui U j r'Jjl » j 1 'J w '•* .'3 :i O’* J ^ s o'JJ' * J®" w ';;- ■ JS 

“Katakanlah: ‘Inilah jalan (agama)ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak 
(mu) kepada Allah diatas bashirah (hujjah yang nyata), Mahasuci Allah, dan aku tiada 
termasuk orang-orang yang musyrik.” (QS. Yusuf: 108) 

Rasulullah SAWjuga melarang untuk bekata dusta, dalam sabdanya: 



i jl» (ji S £ ijA, 


Barang siapa yang dusta muslihat maka dia bukan golongan umatku ( HR Muslim) 

Salah satu karakter ciri dari Jama’ah Klandestin adalah Jama’ah yang menerapkan 
doktrin ajar pada pengikutnya agar menyengaja menyembunyikan sistem-akidahnya 
dari pengamatan kaum muslimin. Hal ini seperti mencocoki dari perkataan Khalifah 
Umar bin Abdul Aziz: 

nU ^Jc. (•> ^ ; li (Ut li <L«UJ| j JJ ^ j ‘ J? 1 j» JAJI j t j} 


Artinya : Ketika engkau melihat ada jamaah yang berahasia-rahasia dalam 
membicarakan perkara agamanya karena tidak ingin diketahui umat islam umumnya, 
maka ketahuilah sesungguhnya mereka berada di pondasi kesesatan ( H R Ahmad) 

Mereka mengartikan naskah-naskah Qur’an dan Hadits tanpa didukung syarh dan 
literature tertulis yang kemudian dimaknai oleh Mubaligh2nya yang tidak mempunyai 
kualifikasi. (Sistem Pemaknaan dari keterangan Verbal pesan berantai) 

Majelis Fatwa sangat prihatin dengan materi-materi ajar QHJ yang buruk akan 
kualitasnya dan juga minimnya kompetensi para mubalighnya dimana mereka mengaji 
dengan menggunakan teks-teks berbahasa arab namun di saat yang bersamaan 
makna, penjelasan, keterangan dan penafsiran yang digunakan mubaligh- 
mubalighotnya hanya berdasarkan pemahaman sendiri dari teks-teks tersebut (tidak 
ada dasar referensi ilmiyah). Umumnya mubaligh dan mubalihot Jamaah QHJ tidak 
mempunyai pendidikan formal agama islam, sangat buruk kualitas pengajarannya dan 
tidak dikenal dalam daftar Asatizah Singapura. Mereka juga tidak mengembalikan teks- 
teks Quran dan Hadits pada syarh dan penjelasan para ulama Ahlu Sunnah dalam 
mengartikan teks-teks Bahasa Arab QH. 

KEPUTUSAN KOMISI FATWA: 

5. Berdasarkan dari pengamatan dan penyelidikan Komisi Fatwa mengenai materi- 
materi pengajiannya yang dijadikan acuan ajaran Jamaah QHJ dan juga dari sesi tanya 
jawab dengan para pengikutnya, Majelis Fatwa berkesimpulan bahwasannya ternyata 


ajaran Nurhasan Al Ubaidah masih dipraktekan dalam Jama’ah ini. Pemahaman 
mereka mengenai konsep Jama'ah, Bai’at dan sumpah setia pada sang Imam begitu 
ekstrem dan ekslusif dalam prakteknya yang dikarenakan mereka memvonis semua 
kaum muslimin yang menolak dan berbeda dengan pemahaman mereka dengan vonis : 
Islamnya tidak sah. 

Mereka juga sangat percaya-diri menafsirkan Quran dan hadits sendiri dan tidak 
mengacu pada penafsiran syarh dan tafsir dan para Ulama Ahlu Sunnah yang tentu 
saja menjadi sangat rentan terjadinya penyimpangan ajaran Islam dan sikap fanatik 
buta yang mana ini akan berakhir pada perpecahan di dalam masyarakat, tercerainya 
hubungan kekeluargaan dan umat Islam pada umumnya. Dari pertimbangan- 
pertimbangan di atas Majelis Fatwa memutuskan bahwasanya ajaran Nurhasan Al 
Ubaidah itu bertentangan dengan keharmonian umat serta sesat menyesatkan. 

6. Pada Pertemuan yang diselenggerakan antara Majelis Fatwa dan Pengurus serta 
mubaligh-mubaligh Jama ah QHJ di Pasir Panjang, mereka menyetujui rekomendasi 
Majelis Fatwa, mereka menyatakan berjanji akan meninggalkan ajaran-ajarannya 
menyimpang . Majelis Fatwa akan benar-benar memegang ucapan mereka untuk 
memastikan bahwa mereka akan meninggalkan ajaran-ajarannya yang menyimpang 
dan bersyubhat. Dan ajaran-ajaran mereka tidak disebarluaskan oleh jamaah QHJ. 

7. Majelis Fatwa mendorong kepada anggota-anggota Jamaah QPIJ agar ber-baro’ah 
dari ajaran-ajaran sesatnya Pl Nurhasan Al Ubaidah dan mendorong mereka agar mau 
mengaji dari guru-guru yang sudah dikenal reputasinya dan qualified 

8. Majelis Fatwa juga memperingati pada kaum muslimin agar menolak bentuk-bentuk 
ajaran yang dapat menciptakan perpecahan umat dan agar menghindari jama’ah- 
jama’ah bawah tanah yang ekslusif dan ngawur dalam pemahaman agamanya. Kaum 
muslimin hendaknya bersikap hati-hati dan kritis dalam memilih guru-guru ngajidan 
pastikan agar guru-guru ngaji adalah sosok yang dikenal reputasi dan akidahnya serta 
layak kualifikasi. 


DR MOHAMED FATRIS BAKARAM 


